


SERI SEJARAH NASIONAL No. 06 


Harga Rp 1.500,00 


im : mbingt F Pon HARTO 2 lau Ne. | | 


1yc ds jasa dan pengorbanan Mempert ahanka 
Na an Ta 2 - e "1 : 2 . 2 1 aa bel:iau | | | 
yang meng | Kemerdekaan 








Op ORANG PELA SKAA LA Aa MOM 


Ha Pakai Penata Teo Pak 7 Apa PA aa pia, Kanan TAAAA cap Ati bah 
da, Si TE rear Op en Haa 
nk Sant 
i 
(IA Pan. Pi 
Sana 


Pena bana 
Pebidf 


x JENDERAL SUDIRMAN 
N 7D. x ROBERT WOLTER MONGINSIDI 
EN Bia A | x 1 GUSTI NGURAH RAI 
Rp.2.500,00 x Dr. MOHAMMAD HATTA 


Edisi Istimewa '! x A. YANI 
A Rp.10.000,00,//1 








MENTERI 
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA 


SAMBUTAN 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 


Assalamu'alaikum Wr. Wb., 


Saya menyambut gembira prakarsa PT. Gramedia untuk menerbitkan buku 
Seri Sejarah Nasional yang kedua kalinya ini berjudul "Peristiwa Sejarah" setelah 
seri pertama yang berjudul "Penegak Dinasti". 


Penyajian buku sejarah nasional dalam bentuk komik seperti ini sangat tepat 
sebagai alternatif bahan bacaan bagi anak-anak dalam mempelajari dan memahami 
sejarah secara mudah dan menyenangkan. Upaya menanamkan kesadaran akan 
pentingnya pemahaman sejarah terutama menyangkut sejarah perjuangan bangsa, 
sangat diperlukan untuk melandasi jiwa dan kepribadian anak-anak kita dengan 
idealisme kejuangan yang memadai dalam rangka menghadapi era globalisasi. 


Dengan membaca buku seri sejarah nasional ini, diharapkan anak-anak dapat 
dengan mudah mempelajari berbagai segi perjuangan bangsa sehingga mereka 
dapat menghayati jasa dan pengabdian para pahlawan dalam merebut, dan 
mempertahankan, serta mengisi kemerdekaan. Melalui pemahaman sejak dini 
terhadap sejarah perjuangan bangsa itu, kepribadian dan semangat kepeloporan 
anak-anak kita dalam pembangunan akan dapat pula kita tingkatkan dengan sebaik- 
baiknya. Dengan demikian, nilai-nilai luhur sejarah dan gagasan-gagasan mulia 
yang terkandung di dalam cerita-cerita sejarah dapat meresap secara mendalam 
dalam pemahaman dan penghayatan anak-anak kita tentang berbagai peristiwa 
sejarah di masa lampau. Hanya dengan kesadaran sejarah itu pulalah kita dapat 
mengharapkan bahwa anak-anak bangsa kita akan dapat menghargai masa lalu dan 
mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk masa depan. 


Demikian sambutan saya, semoga buku Seri Sejarah Nasional ini dapat 
mencapai hasil seperti yang diharapkan. 


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb. 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 


(Apnsdlo—— 


Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro 





SERI SEJARAH NASIONAL 


Pe pertanen Kemerdekaan 













SILAKAN, 


JANGAN SA - 
SN aa Lam 
PARA DAN SG Anta | 





Teman-teman, 
Komik sejarah ini dibuat khusus untuk kamu, supaya kamu mudah memahami dan 
mengingat sejarah yang diajarkan di sekolah. 

Sekali ini kita akan berkenalan antara lain dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman 
dan Dr. Mohammad Hatta. Mereka itu dua dari tokoh besar yang berjuang 
mempertahankan kemerdekaan kita. 

Selain pejuang, hidup mereka patut menjadi teladan kita semua: sederhana, tetapi 
berjiwa luhur. Semoga kamu dan banyak anak lain menirunya. 

Sudahkah kamu memiliki Seri sejarah Nasional 1, 2, 3, 4 dan 5? Kalau belum, 
segera hubungi Bagian Distribusi Majalah atau Toko Buku Gramedia terdekat. 





Copyright: PT. PENERBITAN SARANA BOBO 
Jl Panjang 8A Kebun Jeruk, Jakarta - 11530 Fax: 5330178 


- : : ——-— 




















— PIRUMAH ASISTEN WEDANA 
S CAMAT) COKROSUNARYO 

Di BODAS KARANGUATI, 

PURBOLINGGO, JAWA TENGAH, 


SEE 


Jenderal 






DIBERIKAN Pem : 
1 TIMAK2 












AKAN MEN-” 
CINTAINGYA PAN ME- 
RAWATNYA BAIK BAIK, 





Mela (TU SI BAKI 
YANG BERNAMA . 


MENJADI ANAK. ANAK ASISTEN 
WERANA COMIOSANARTO, 


SUDAH KUBICARAKAN 
DENGAN 614EM BAN SU- 
AMINYA, (ARSID: AAN 
, ANN 4 LAGI BESOK. / 









Seri SEJARAH NASIONAL - 6 | 





KARENA PUTRA ASISTEN WEDANA , nam 
(kamu MESTI TETAP RAJIN 
LAN DISIPLIN SEPERTI 

DI RUMAH, A F 


SUDIRMAN DITERIMA DI SD BER -” 
BAHASA BELANDA DI RI Peran, 


KE URUS 
|» MANY St 









"DA 
LINI IBU DAN AYAH 
Segala 









ra il 


DISIPLIN TUH“ Ng u : NN d 2 sha ln 2 MN 
PENTING, MAN ! Sg aa GG IN 3 Tx LAMA SETELAH ITC, | TAN 
BAYANGKAN KA- |, | Tana | | CP, WAN TE NE Pi LIAROSUNARTO AE LL WN 
LAU TENTARA TI-/ | S MANI CON In — on BN "| wenincaaL 33 


DAK. DISI PLIN 








HerentOBaa MENGAJAR 
DI 5D ea 











| SETELAH REMAJA pun | | 
WIDNIP/MAN TETAP 
BERDISIPLIN.. 












BUDOMAN BIASA SAJA, 
TETAPI DISIPLINNGA 





TIBAK BOLEH 
MENINGGALKAN 









IN (Ta 22 2 IN IN (li 5 "TN aa ia 
| | N 9 | tb Sr Sa ID 1 | “ i | 2 | h 3 Si 3 Hi H! | | 
ai ' | 1 1 tai mer | | '3 1 


Tarian 


bea ra 


Tag amien 


TAHUN (936 JELNPMAN MENIKAH 


pak! INI AKU, 
Map. BERIAN, 


enesneasn AT MN 0 NA UUPIRMAN Li || 

1 SUATU HARI, Keria | Tn T RILAI 3 3 M7 NAK.» 1 | 
DiKEasI we “| SM KT KERAS! AI IV ATodlh i 1! 
MUHAMMADI CAH «| NEO aan “au "Gn | | | 






LEBIH DISIPLIN MENG- | 1 
ATIR WAKTUKU! YA 





3 6 - Seri SEJARAH NASIONAL, Seri SEJARAH NASIONAL - 6 4 


PP Lg, 
5 an : KW 
HA aa . sh 


pak, AKU RISA. 
RAKTAT ara Ea 


ratan 042 2, BALATENTARA . TERANG 
MENGUASAI "NUSANTARA . 


N 

PENDIDIKAN KETENTA- 
RAAN PEMBELA 
TANAH AK Di 


LAKAKANLAH 
— YANG BABAK, ANG- 
GAP BAIK ! 





EBELUM SUHPMAN #SBURUI VMBUNUH, JERANG 
"MENGEROH  KEBADA SELAT. 
BUNG KRNO BAN Pata MATA MEMPEOKLAMASIKAN 


4 KEMEROEKAAN (PI, | 
SUDIRMAN MENGUMPULKAN BEKAS TENTARA DAN | 

BOLS DAN MEREBUT SENUYATA JERANG, 1 

PEBATN FA TAN PETA DAAN DARAH. 






SEPULANG pari Bocor,  ebiemaN 
MENJADI KOMANDAN BATALYON DI 
KROYA. MA GERING MEMBELA ANAK 

BUAHNYA DARI KEKEJAMAN WEPRANG. 





. 6 - Seri SEJARAH NASIONAL 


S0KTOBER. 1945 TENTARA KEAMANAN RAKYAT 
TERBENTUK. SUD/RMIAN MENJADI KOMANDAN 
Drussi YBANTIMAS. TAK LAMA KEMUDIAN 


me r Ta T " ANA MA OA AA LAN eni Daan Pan pp 
# En : Pi PA nat | h 


PERTEMPURAN MATI-MATUAN 


TERJADI DI ANBARAWA 
NENLAN tr Pesen 19AS. 











BAPAK MESTI 
MENGUSIR. SEKUTU 
DARI AMBARAMA! 
DOAKAN AGAR 


an, 


TuGAs PANGLIMA BESAR JENDERAL. 

VUIDIRMAN SANGAT BERAT. 

YAA On Pa 

GANG BARU MEMENANG- NCENG YES 

KAN PERTEMPURAN £ TANGGAL Al JALAN GA 7 BELANDA 

AMBARAWA,DIANGKAT (MELAKUKAN AGRESI MILITER. L. 
MENJADI TAHUN (948 PKI BERONTAK DI 

BANGLIMA BESAR TKR (— MADUN. ANGGAL P DEEMPER AS | 

PENGAN PANGKAT AGRESI MULITER. IL. / ng 

JENDERAL! 7 


KOLONEL SUDPIRMAN. 


SEMENTARA 
(TA. . “.. aa. 


DA 
Harris DIBEDAH ! 
 PARU- PARU ANDA 
PARAH! 





Seri SEJARAH NASIONAL - 6 6 


27 DESEMBER GA, BELANWYA 
MENGAKA KERAALA TAN 

PA NBL ANE AN OONEYIA. 

PLAT ITS GENDERAL SEA RPAYALAN 
DANG MWPAVAT UH MIBELANG, 
3 ea " ma 








AKIBAT KURANG MAKAN, 
KLIRANG OBAT YEWAK Te) BERADA 
DI HUTAN, PENYAKIT JENDERAL 
UVARMAN BERTAMBAH PARAH, 


JANGAN KE 
MEDAN PERANG 
PULU !/ ANDA 
Kh WAKIT4 






SuRArt Itu 
KITA WAMPAI- 


KAN, PRESIDEN 
BAN MAKIL PRE- 
SIDEN PASTI 
BERHENTI Rajasa, 
YUuGA ! (.Y SUDAH! WMA Pap tang. 2 NN 
CAMPAIKAN!! - N Snp nat 

















ban At PU 


Pe Te Na Pa 3 Tn 
f ! 


KEAGAAN SAKIT. MA 
Te ET st! OBAT HABIS. 


MAKA JENDERAL SUDIRMAN FUN BERGERILTA DALAM 


a 





3 
Hu 


Ai pa ara, Di 


Tang Apa 


an 


1 


Seri SEJARAH NASIONAL - 6 


6 - Seri SEJARAH NASIONAL 


GARA-GARA PANDAI BERBAHASA JEPANG, BOTE FuN BILA WAKTU LUANG ... 
MENJADI GURU CILIK BAHASA JEPANG | 


| / ENGGAK APA-APA DEH ! Ta 
w—— (ATM, LUCU YA GURU- nan Sa ag PINTAR |. 
B3 (NYA MASIH KECIL- 3- — pun 


FA Bana an A3 Pain 1 14 
» 1 & 
» an 
23 





AN ee 


TT, Tj 


Anunya Te PN 
Se TEMAN GAN SANA Di Ata Naa 3 


2 SAAT BOTE BELAJAR PI SEKOLAH PEGAWAI, TENTARA 
NAK,MULAI BEso0rs i ——. SEKUTU Ma Ea AKA BELANJA IKUT MAAN: / 
KAU MASUK SEKOLAH SEKOLAH BELANDA ? 
BELANDA ' 7 NU KAN MAHAL , PAK ! | | 
Ss : HUUUH PASTI MEREKA 
MAU MENJAJAH KITA LAGI ! 


YA, KITA HARUS 
ENYAHKAN MERE KA! 


(KELAPA YANG ATU 7- 
TARUH PI SAMpIiNG MU! Jfh 


Weoteni pemarah PAN | 
DAK rs ANAK! nba SEKUTU YANG MTANG KE MAKASSAR 
EME SANG UTC PANDANG KERBANYAKAN TENARA PEBTALA 


UT , Ni Rn TB OA MISA Tea WA MAHAL: Tepi B1 RENA AYAHNYA 
1 SEDANGKAN SANG IBU 3 BU BEENAMA LINA LUAWA MA WI DIMASUKKAN KE SANA sii 





BOTE PELAJAR DI Hangat BELANPA | FAPA ZAMAN JEPANG, BOT E € | Perca ' HI, HOW ARE YOU 7 MY NAME 15 
SAMPAI TINGKAT SM | BELAJAR DI SEKOLAH JEPANG sa ae Pi 2 HI ASP UK NAME?“ 
PELAJARAN YANG Pa chi HR | | KEBETULAN! AKU BISA ' | i | 
BAH INSGRIS DN BAANDA | TS Sa MIRME & Ni KAN BAHAS, " | 
". aa it | R2 | HI, NICE TO SEE you ata 


PA PA Ma Mr TT AT Ke ea TN Pa nh 
ai Ka NA bat IA PIA» Na pd ha Ta KENA MEN 


1 3g) HEL, APA ana 
5LAPA YAN 


25. 
jk 


A0 aa GEMBIRA 





9 | 6 - Seri SEJARAH NASIONAL Seri SEJARAH NASIONAL - 6 10 






PADAHAL,WOLTER JU SUPI 
BELANDA Laba De is p 













"HEI,WOLTER NANTI MALAM 
IKUT KAMI YUK KE Mag 
KAS "BELANDA ! 





ITER BERSAMA TEMAN-TEMANNYA MEMBANTU 
Ban PEgU PEJUANG AA payah PELANYA L 





| MALAM 
KAS 


7 BELUM TAHU - NAK 
DATANG SAJA KE 





Pa Ia 


SAYANG, PADA 27 OKTOBER 1945 WOLTER DAN 
BEBERAPA KAWAN TERTANGKAP, . . 


Pajak! 


LUAR DARI PENJARA WOLTER DAN KAWAN - “KANAN MASUK 1 
KE HUTAN UNTUK PEREERILYA adil 2 iii 


La 





ll 6 - Seri SEJARAH NASIONAL 












Rere BERMUATAN TENTARA 
BELAND/ Aan P1 


BAHASA NGERI | 













PERKAT 
SiAPrPp'! 7 PAN BELAN DANA YANE 
KAMI AKAN PAN WAJAHNYA MIRIP Oa | 
| WOLTER SERING DISURUH 








MENYAMAR 


CEPAT 
BELOKKAN Aa KALIAN 
KE KIRI / 


AKIBATNYA, PARA PEJUNTE KTA £C 
| MU SEGALA RENANA MUSUH.. WOVUU. ... 


A KELAMAAN TENTARA BELANDA 
MAN TAI ULAH WOLTER. TN .1 


BARANGSIAPA DAPAT MENYERAHKAN 
WOETER MONGINSIDI DALAM KEADAAN 
HIDUP ATAU MATI AKAN MENDAPAT 
HAPIAH BESAR 


PASUKAN BELANDA, Dl BAWAH PIMPINAN 
KAPTEN WESTERLING CERAM «4g 3 


TAPI TAK SEORANG 
Pr UM : 
su ena 


Seri SEJARAH NASIONAL - 6 12 







“RUPANYA, DIAM-DIAM PEMUDA-PEMUDA DI LUAR |. 
BERUPAYA MEMBEBASKAN WOLTER.———— 


SUN Gi 


CEPAT CARI WOLTER DI 
SELURUH MERAH 

















“AH ,SENANGNYA BISA 
@ Arap Pl LUAR. / 


| SELAMA PI PENJARA WATER 
MENGISI WAKTU DENGAN MEM- | 


SEKALI INI TENTARABELANDA SEMAKIN 
"h BACA ATAU MENULIS PUISI 


MEMPERKETAT PENJAGBAAN TERHA - 
PAK ANOTER - -a 


Bin 


DN Aa AN f 










AKHIRNYA 11 BULAN KEMU- 
DIAN, WOL-TEKR MENGALAM | 
NASIB MENYEPIHKAN . 

LA PIHUKUM MATI OLEH 









SEORANG BERKHIANAT,F EH INGGA | I 
WOLTEK DITANGKAP PI TEMPAT 
PERSEMBUNYIANNYA 


13 













6 - Seri SEJARAH NASIONAL 


Kolonel TNI 
Anumerta 


BEN NYI 

1. 30 Januari 1917, di desa Carangsari, Bali, lahir seorang 
bayi laki-laki. Oleh orang tuanya, ia diberi nama I Gusti Ngurah 
Rai. Setelah agak besar, teman-teman sepermainannya 
menjuluki dia "si Kancil" karena tubuhnya kecil tapi banyak 
akalnya. 





3. Bosan menganggur, 2 tahun kemudian Ngurah Rai masuk 
sekolah militer di Gianyar, Bali. Lulus sekolah ini, ia berpangkat 
Letnan Dua dan bekerja sebagai tentara Belanda. Melihat 
kepandaiannya, Belanda mengirim Ngurah Rai ke Magelang 
untuk belajar menggunakan senjata berat seperti tank dan 
meriam (artileri). 


Seri SEJARAH NASIONAL - 6 





2. Di sekolah Ngurah Rai anak yang pandai. Setelah lulus SD, 
Ngurah Rai melanjutkan sekolah di Malang, menyusul kakaknya 
yang bersekolah di sana. Sayang, belum sempat menyelesaikan 
pendidikan Menengah Pertama ayahnya meninggal. la pun 
terpaksa kembali ke Bali. 





Ker 3, - N at # , j - " 
4. Tahun 1942, Jepang menguasai tanah air kita. Belanda pun 
pontang panting menyelamatkan dirj. Sebelum kabur, Belanda 
meminta Ngurah Rai untuk menjadi mata-mata mereka di Bali 


dan Lombok. Ngurah Rai pun kemudian dibekali senjata dan 
uang. 


14 


- PA 
" £ 
# ah & P 
AP Pap : iFe 
51 : IP Sa 
, ah 


i Basa TI 4 ft | ti “4 2 a. 1 
5 aa Saka Ta 
Tere 


f 


5. Ketika pulang ke Pulau Bali, Ngurah Rai sengaja berpakaian 
compang camping agar tidak ketahuan Jepang. Bersama 
beberapa pemuda, ia lalu membentuk kelompok bawah tanah 
yang menentang kekuasaan Jepang. 








7. Seperti di daerah lain, di Pulau Bali pun dibentuk Tentara 
Keamanan Rakyat (TKR) untuk menjaga keamanan setempat. 
Ngurah Rai terpilih sebagai pimpinan TKR. Ia bertekad 
mempertahankan kemerdekaan tanah airnya. 


15 





6. Beberapa kali, pengikut-pengikut Ngurah Rai merompak 
kapal-kapal Jepang yang membawa hasil bumi. Jepang pun 
geram lalu menyuruh pasukannya mencari Ngurah Rai. 
Beruntung tak lama kemudian negara kita merdeka, maka 
Ngurah Rai pun bebas dari kejaran Jepang. 


BENAR” 
Setra F3 


"4 b 
. 4 

un 1 Wa 1 
$$ h 

Nana, , jar: 

au , 1 
r pa 
Sa " | “a PL aa 

k 


8. Awal Desember 1945, Tentara Sekutu yang diboncengi 
tentara NICA mendarat di Benoa, Bali. Sebelum Sekutu beraksi, 
Ngurah Rai berniat mendahului. Ia ingin merebut senjata Jepang 
dan menduduki kantor-kantor penting sebab tidak mau Belanda 
berkuasa lagi. 


6 - Seri SEJARAH NASIONAL 


erbu kantor-kantor Jepang, 
mereka diserbu duluan oleh Jepang gara-gara ada yang 
berkhianat. Akibat penyerbuan ini pasukan Ngurah Rai pun 
tercerai berai. Atas usul kawan-kawannya, ia berniat minta 
bantuan dari Pulau Jawa. 
en aa Pin ae TA Aan 





11. Sepeningga!l Ngurah Rai, tentara Sekutu yang mendarat 
di Bali semakin banyak. Keadaan di Bali pun makin gawat 
sehingga pimpinan TRI (Tentara RI) Pusat merasa perlu 
mengirim pasukan bantuan dari Pulau Jawa. Tapi, pasukan 
ini dihadang tentara Sekutu di Selat Bali.Beberapa tentara kita 
tewas, 


Seri SEJARAH NASIONAL - 6 














10. Ngurah Rai pun berangkat dengan perahu bercadik ke 
Pulau Jawa. Bila biasanya pelayaran dari Pulau Bali ke Pulau 
Jawa cuma 1 hari, Ngurah Rai melakukannya selama 11 hari. 
la terpaksa berputar-putar agar tidak kepergok pasukan Sekutu. 


Jae” da 1g 


Hera 


7 Ao - Sl) :| 
Maa ba ai 


aa BN : an 
1 Aa Se MOP Sa Ma 5 aka 
an MAh on emas! 


2. ina 


12. Setelah bersusah payah, Ngurah Rai sampai juga di Pulau 
Bali dengan selamat. Ia segera berusaha mengumpulkan kembali 
pasukannya dan mengajak para pemuda bergabung. 


16 


de lahan 205 





: 4 Aku F s | " HN Int anna | 
p F | | Fa s Na - | | ati #iolta 
| I | In 4 j f | ud | | be min NI 4 : 5 | 
1 1 Ja kt 8 | LN IM 1 ' MEA ai 
EN Ae dag un KE maa 
ea 1 je - h . Api Pi» 
Maak P OUT KI ama - 3 DO Tau | 
7 . Ka hi Ka tm H | 1 d i ki “3 


13. Kapten Konig, yang pernah menjadi sahabat Ngurah Rai, 
mengirim surat pada Ngurah Rai mengajaknya berunding. 
Dengan tegas ajakan ini ditolak. Akibat penolakan ini, keluarga 
Ngurah Rai disandera. 








15. Sebelum NICA balas menyerang, Ngurah Rai memerintahkan 
anak buahnya membuat markas bohongan. Mereka menancapkan 
bambu-bambu yang di atasnya diletakkan topi-topi. NICA yang 
mengira itu markas Ngurah Rai melakukan penyerangan dari 
udara. Hahaha ... Belanda terkecoh. 


17 





Un AP 





LN aan Sta, Nan , PAN CA | 5 22 1 | UN ke TA 5 
14. Awal Juli 1946, Ngurah Rai bersama anak buahnya 
melakukan perjalanan panjang melalui Gunung Agung. Dalam 
perjalanan ini pernah mereka bertemu pasukan NICA. 
Pertempuran sengit pun tak terelakkan. Banyak tentara NICA 
jadi korban. | 


4 





Kena 


: 1 , N ny n Pra .y-« F - Ba “ 
Me ai engan din TEMAN 


16. NICA yang terkecoh menjadi geram. Mereka mengepung 
pasukan Ngurah Rai dari berbagai penjuru. Untung, pasukan 
Ngurah Rai yang sudah kelelahan dan kehabisan makanan, 
bisa meloloskan diri. Untuk sementara waktu karena tidak 
ada penyerangan, NICA mengira pasukan Ngurah Rai sudah 
lumpuh. 


6 - Seri SEJARAH NASIONAL 


2 1. r- Na Ba lh Pj 3. ka ya Watata Sa ea Ta 
# an 1 $ 5 1 ena ea Te Mera iba Si ihaa # 4 
“i ba Ta “ Ps ( daa PT id - 4 rb, T 4 J5 4 - Wen ana delta if mi Pj 
' j Kg ai BP ma aa Ho BNN Ajian a ', i 1 


17. Di Linggarjati pemerintah RI menanda-tangani perjanjian 
yang isinya Belanda mengakui kekuasaan RI hanya atas Jawa, 
Madura, dan Sumatra. Ini berarti Bali tidak diakui sebagai 
wilayah RI. Dengan geram Ngurah Rai berkata, "Kita tetap 
pertahankan Bali sebagai daerah merdeka!" 





19. Pasukan Ciung Wanara yang kini jumlahnya tak sebanding 
dengan pasukan NICA, bertahan di desa Marga. Pagi hari, 20 
November 1946, pasukan NICA melepaskan tembakan di desa 
Marga. Tapi, serangan ini tidak mengenai sasaran karena 
mereka memang tidak tahu persis tempat persembunyian 
pasukan Ciung Wanara. 


beri SEJARAH NASIONAL - 6 








18. 18 November 1946, pasukan Ngurah Rai - Ciung Wanara- 
tiba-tiba menyerang markas NICA di Tabanan. Belanda terkejut, 
segera seluruh tentaranya di Bali dikumpulkan di sekitar 
Tabanan untuk melakukan serangan balik ke pasukan Ngurah 
Rai. 


- 1 #3 | 
f fi P ja Bu la " J a F. | |, 
Ll 2 ah NA Png ikal is" ik | 2 ice Ni 








20. "Kita jangan balas serangan mereka demi menghemat 
peluru!" pesan Ngurah Rai. "Nanti setelah musuh dekat, baru 
kita serang mereka!" Ketika NICA semakin dekat, pertempuran 
pun tak terelakkan lagi. Saat itu, barulah NICA mengetahui 
tempat persembunyian pasukan Ciung Wanara. 


18 





21. NICA pun segera menyerang pasukan Ciung Wanara dari 
berbagai arah, baik dari darat maupun dari udara. Ngurah Rai 
bersama anggota pasukannya yang tinggal sedikit meloloskan 
diri dari kepungan ke daerah perbukitan. Tapi, tempat 





22, Dalam keadaan genting, sambil berusaha menyelamatkan 
diri Ngurah Rai menyerukan, "Puputan! Puputan!" yang artinya 
bertempur habis-habisan. Mereka pun terus bertahan walaupun 
satu persatu anggota berjatuhan, tak terkecuali Letkol. | Gusti 
Ngurah Rai. 


19 


1 1 P 


4| maa 
PA 7 aa: “4 4 
La 


#3 


persembunyian mereka ketahuan oleh pasukan udara NICA. 
Maka serangan dari udara pun dilakukan bertubi-tubi terhadap 
pasukan Ciung Wanara. Dengan gagah berani dan pantang 
menyerah, mereka terus bertahan. 





SELESAI 


23. 20 November 1946, | Gusti Ngurah Rai, pimpinan Ciung Wanara, 
Komandan TRI Sunda Kecil tewas dalam Puputan Margarana 
demikian sebutan pertempuran di desa Marga. Untuk menghormati 


jasa-jasa beliau, pemerintah RI menganugerahkan gelar Pahlawan 
Nasional pada | Gusti Ngurah Rai. 


6 - Seri SEJARAH NASIONAL 





12 Agustus 1902, di Bukit Tinggi - Sumatra Barat lahir seorang 
bayi laki-laki dari pasangan Muh. Djamil dan Siti Saleha. Bayi ini 
diberi nama Mohammad Athar. Athar artinya wangi, Di kemudian 
hari bayi ini dikenal dengan nama Mohammad Hatta. 


—— (- 










Dr. Mohammad 
Hatta 


| 
| 
| 
Dr. Mohammad Hatta | 
dikenal sebagai salah | 
seorang tokoh prok- 
lamator RI. Beliau 
berjuang dengan gigih 
melawan penjajah. 
Ingin tahu lebih banyak | 
tentang beliau, yuk j 
deh! 



















LA — 


AN TAI 


1 


Hatta tinggal di rumah gadang bersama : 


g keluarga besar ibunya. Ayahnya meninggal MN 

IM| saat Hatta baru berumur & bulan. 
AE Ae Ba TA MAA Aa 

MET Maa ii esa 1 


Xx 
NL 





-” 
! 
Pan 
—4 Iu ar,p 
v. fr 
- ny 3 
| Da 
- 


Sapa Akal TUNAI AE 
Pa! lh 7 
e TN olah £ Van, 
AI fun  — in 
Ou 4 “Gi ba Ih 
POR 225 IA TUM 


Oa 
PIA | 


If VA / 









“» 
(ME a LET 
ae 


ERA Sman nrorr aa 
" Pung Ha air Any 
TAU ep aU 
tax 


mana 
- 
PATI Pp 


Pa 









Usia 5 tahun, Hatta 
dimasukkan ke sekolah. 




















Maaf, anak 2. tahun 
























Bapak tidak : | Kemudian, 
bisa kami Ktatta "pindah 
terima di Ke sekolah 

sini. "khusus" untuk 
anak-anak 
“ Eropa, Indo 
Ya, belum Eropa, dan 
sampai! pejabat Hindia 


Belanda. 


Hatta kemudian dimasukkan ke 
sekolah rakyat di Bukit Tinggi. Se- 
tiap hari ia disuruh membaca koran. 
Gara-gara rajin membaca, ia lancar 
membaca. Kegemaran membacanya 


ini terus berlanjut sampai ia tua. 


















Zaman dahulu, ukuran seorang 
calon murid diterima di sekolah 
Belanda kalau tangannya bisa 
mencapai telinga. 


Seri SEJARAH NASIONAL - 6 20 






Di waktu luang, Hatta sering 
bermain sepak bola bersama 
Leman-temannya. 


ITE, $ saja Selain sekolah, ia juga 
"| Hatta yang rajin mem- 
baca, punya banyak bu- 


Atta, pinjam belajar mengaji an Buat beli Kak, bagi 
buku ilmu d 3 
JET 


2 buku aja yal dong! 
“1 
buminya! — aa ——— . y £ 


P7 

bi. Mi : AM 
| - WPAP ni 

, x AN 


N - PA! 


($ Ma YAN 3 Bi ! 
Ni Kan Gek u 


lil LT KL 


” 

G yi 
, 

ut 







“ Uk 
AAN .. oke aa 


- FP, 1 | " 
Hm at TI AAN tel ra UU 


# MULO adalah sekolah lanjutan 5 tahun. Sama dengan SMP sekarang. 


ta (. LAN » Ka Ipa" ad IN 
Ketika hari Senin buku itu belum juga 
dikembalikan, Hatta meminta kembali | 


bukunya dan menegur temannya. 


P. : 
: 187) 1, 
19 . | 


ye 2 | 
Hatta sangat cermat de- Pe : 1 Upi 
ngan uang. Setiap men- '£ An Pom, 
dapat uang, selalu dita- z He 


bungnya. 


. 













LA Lo 4 . P- 

AA PA LP 
“| f 4 : .. 

pa PP 1 yen 1 


NA 





Nanti sajalah 
setelah dia 
tamat sekolah! 









la juga bergabung dengan Jong Sumatra, organisasi 
kepemudaan yang' bertujuan memajukan budaya 
daerah. Karena cermat dengan uang, Hatta terpilih 
sebagai bendahara, 


Ketika Hatta masih kecil, keluarganya berencana Bagaimana 
menyekolahkan Hatta di Mekkah. Ketika sang Kakek dengan Atta, 


hendak berangkat ke Mekkah ... jadi ikut 
ata : 'kan?! 






Belajarlah yang 
baik di sana! 





Paman! 









| "AA 
Ka Ma na NU 
an BTA PN aka 


: 9 1 ra 
“ jam 1 
As IPSI | TN | 
NA | 1 1 
"4 AS Pita yi) 
MULAN "2025 


Hatta kecewa 
dengan kepu- 
tusan ibunya. 
la lalu melamar 
bekerja di kan- 


kau harus 
ke Batavia. 
diterima di - PPs Janganlah, Nak! 
HBS - ai REA Bersekolahlah di 
Batavia. PARA N sini saja. 









Wah, Hatta 
memang 
bendahara 
yang hebat! 






Iya, sekarang 
uang organisasi 
kita lebih Iho! 


Kau diterima di sini. 
Mulailah Senin 
mendatang. 







Dia 'kan memang AK gkat ke Belanda untuk me- 
terkenal cermat lanju 
dengan uang. 










IP 
/ 


Po mara Ta 






Maa ne 
" ” 
. 


Mi Vi Batavia, Hatta tetap bergabung dengan 
PETI Jong Sumatra. Lagi-lagi, ia ditugasi men- 
TIETBP/ jadi bendahara. Segera ia membereskan 


melanjutkan sekolah ke HBS', di Batavia. la lalu : 
mengikuti ujian masuk dan lulus. EP : SA Lagi-lagi, ibunya me-$ 


#HBS adalah sekolah menengah Belanda yang berlangsung 5 tahun. LE 1 larang ia bekerja. 
Dibandingkan sekarang sama dengan SMP 4 SMU. : 7 - 





6 ak 7 MP7 
2 







- 
2 





sai 





21 , 6 - Seri SEJARAH NASIONAL Seri SEJARAH NASIONAL - 6 29 









MN Hatta yang pernah terpilih sebagai ketua, sering 
berpidato di pertemuan-temuan internasional. Ia 
menceritakan cita-cita bangsanya untuk merdeka. 


ar aa 





Walaupun jauh, 
kita harus membantu 
perjuangan teman- 
teman kita di tanah / 




































kemerdekaan 
tanah air kita! 










Di Rotterdam Belanda, Hatta Yen 

belajar ekonomi. Selain kuliah, GP” "0 

ia juga aktif di Perkumpulan PA EN BRO ) 

Hindia Belanda. : AP (ara mi 20 Juni 1932, Hatta yang sudah se- 
: lesai sekolahnya pulang ke tanah air. 










| AN 



















| cilik 






Sampaikan 
salam kami 
pada teman- 
teman! 








| IS | et mag "7, | | 

1 “ ' (aa Mp ah PN ag | AL 3 
Gara-gara pidato dan perjuangannya, Hatta dan beberapa tokoh 
Perhimpunan Indonesia di Belanda dijebloskan ke penjara. Untung, 
pembelaan mereka bisa meyakinkan hakim sehingga mereka dibebaskan. 


Katakan, kita 
membantu mereka dari 
sini! 
















Hatta, 















apa Aku akan selalu 
rencanamu berjuang untuk 
selanjutnya? kemerdekaan tanah 
Bekerjalah air kita. 
padaku! 








12 —" 


LI 1 1 
, ' 14 j 
1 S f F f , 9, "3 
“ LAI 
M1 “ / 
S0 5 ! l 
ATA 1 4 N y 
»1 6 £ P/ , 
Ka, » , KA 
ur NUN 3 : “. p : id A 






















- 


2 asri sam Jagad jala MAN 2 Suatu ketika Bung Hatta bertemu dengan Bung Karno 
AA Mega Ha js y dan teta NN 1 di Bandung. Bersama-sama mereka membicarakan 
Ana Han si Melo Wo Ui ba PS ' Fi cita-cita kemerdekaan Indonesia. 


berjuang. 


- 








6 - Seri SEJARAH NASIONAL 





Bung Hatta juga banyak menulis 
di koran Daulat Rakyat. Isinya 
mengajak bangsa Indonesia 
untuk memerdekakan tanah 
airnya. 


Di Boven Digul, Kapten Van 
Langen menawarkan Hatta 
mau bekerja sama dengan 
Belanda. Jika ia mau, ia 
dikembali ke P. Jawa dan 
dapat uang tambahan. 


3 





Aku tidak jera! 
Aku berjuang demi 
kemerdekaan Indonesia. 


Bung sudah jera 
setelah ditahan 


Aku suka baca 
tulisan Hatta! 


Akibat tulisan dan tindakannya yang dianggap 
melawan pemerintah Hindia Belanda, Hatta 


Kalau saya 
memang mau, sejak 
di Batavia saya 


Selama di pembuangan, Hatta banyak membaca 
dan menulis untuk koran-koran kita. la juga 


Seri SEJARAH NASIONAL - 6 


Februari 1942, menjelang 
Hindia Belanda menyerah 

pada Jepang, Hatta 
dipindahkan ke Sukabumi. 





Ketika Jepang berkuasa, Hatta diajak bekerja sama. 
Tapi, Hatta cuma mau jadi penasihat. Hatta selalu : 
mengingatkan Jepang agar jangan mengeluarkan K Biarlah kita 
peraturan yang memberatkan rakyat. | membantu 
K | mereka sambil 
mempelajari 
teknik perang 
mereka, 


setuju!! 


Ketika pemerintah Jepang membentuk 
PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) - barisan 
tentara untuk kepentingan mereka. Hatta 
bersama Soekarno, K.H. Dewantara, dan 
K.M. Mansur dijadikan pimpinan. Keempat | 
orang ini terkenal sebagai Empat Serangkai. 


| Empat Serangkai mengerah- 
kan rakyat untuk membantu 
Jepang. Tapi, sesungguhnya 
mereka punya maksud lain. 


Mei 1945, menjelang kekalahannya dalam Perang Pasifik, Jepang 
membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia). Badan menyiapkan UUD, bentuk, negara, batas | 
wilayah RI dan sebagainya. Hatta menjadi anggota. 

7 Agustus 1945, dibentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indo- 
nesia), pengganti BPUPKI. Ir, Soekarno ditunjuk sebagai ketuanya, lalu 
Drs. M. Hatta sebagai wakilnya. 


AA Da hari er Eka" tiba Bung 


Karno, Bung Hatta dan Dr. Rajiman 


A. dipanggil pemerintah Jepang untuk | | 


2 datang ke Dalat, Saigon. 


Ternyata, pemerintah Jepang membicarakan | 


kemerdekaan Indonesia. 


ml sai 1g Ti! 


Sebentar lagi 
cita-cita kita, 
kemerdekaan Indonesia, 
akan terkabul, 





25 | 6 - Seri SEJARAH NASIONAL 









TN 


ia HKI 


























Segera setalah kembali ke Jakarta, mereka 
| menyiapkan kemerdekaan Indonesia. 16 Agustus 1945, 
malam di rumah Laksamana Maeda, Bung Hatta, 


| Bung Karno dan beberapa pemuda menyiapkan teks | 


Bagaimana 
setuju, tidak? 





| Proklamasi. 








17 Agustus 1945, pukul 10.00 pagi di jl. Pegangsaan 
Timur 56, Bung Karno membacakan teks 
Proklamasi, didampingi Bung Hatta. 

Sejak saat itu, resmilah sudah kemerdekaan negara 


Keesokan harinya dalam rapat PPKI, 
Bung Karno terpilih sebagai Pre- 
siden RI, dan Bung Hatta sebagai 
wakil Presiden, 








Bung Hatta yang selama ini cuma memikirkan kemerdekaan, menikah” 
dengan Bu Rahmi pada 18 November 1945 di Mega Mendung. Pesta 
sernikahan mereka berlangsung sederhana sekali, 





untuk te juan “tanah, ek 
an an ra kyat dengan p 
sebagai bapak koperasi. 





" Bung Hatta kemudian mengisi waktunya Pra mengajar 
ekonomi di berbagai perguruan tinggi, 


"14 Maret 1980, Bung Hatta meninggal dunia. Sesuai permintaan | 
beliau, beliau dimakamkan di tengah masyarakat, di Pemakaman 
Umum Tanah Kusir, Jakarta, 


| Setelah Indonesia mer- 
deka, kita masih dirong- 
| rong oleh Belanda yang | 
mendompleng sekutu. 
!| Pemerintahan RI terpak- 
sa pindah ke Yogyakar- 
| ta, Presiden dan wakil 
DI beserta keluarga juga I 
“| terpaksa pindah ke sa- 
na, 



















Setelah melalui berbagai perjuangan para 
pemuda dan perundingan, Indonesia 
bebas. Bung Hatta pernah ditugaskan 
sebagai ketua delegasi dalam perundingan KMB, 


Seri SEJARAH NASIONAL - 6 26 





BNN 
Ip 


4 


UNTUK MURIP PRIBUMI ) 

DI PURWOREJO, LALU 

DI MAGELANG | 
BAN BOGO 


2 









#TELAH LULUS DARI MUL.O 
SMP BELANYY Di BOGOP 

S T MEN PA SARI KE AMS 

! D 

H0 KETPO 


AGALAH Omni KTNA NN LA. | 
SA SEAT 2 ANGGAP TORER SP 4 


SETELAH | 
SERA KANAN GAN, 


"3 : 


BA Ma 





Awal. 1942 JEPANG MENCERBUO 
HINDIA BELANDA .SERSAN AA. CA UI 
TERJAN FERTEMPURAN DI 


LP an 






- n 2 
Fa in i 


Tg 


ti 3 . 


BU, UAN HULSTIIN “NET 
IG BAG AN KAKI ANA ANA 
SEKOLAH DESA KAN GUIMA JIN 


ILAH | 
BISA SAMPAI KELAS 5, , 


| 
f 
| 
ih 
k 

k 


ar Oa E 
NN ja 







iya ta Ia ag 
- d , 5 






SETELAH Me aa na PAP TERANG 
ALAN DIPERASISAN: TA PULANG KE. PURWOREJO, — II 
4 LP (RET (gd : aa aa ba Up " 


Tapa 1 P1 " Tb kena 1 1 
ba 
Si WAN NENA PPA bar Ka 


4 
1 


Ta 
PN 


RP Par 
YO 





-6 28 


6 - Seri SEJARAH NASIONAL — Seri SEJARAH NASIONAL 


BERKAT PERJUANGAN GSIGIH RAKYAT 
PARA PEMIMPIN INDONESIA Di 


Ae ae PETA 4 PA Megan FUN PETA 
ag 










EH, TU Bu 
UR MENGETI 


YAN IM 
SWA TERBAIK, 


ta PATUT SANG SIMUIKAL 


Ye PANI IKUT BERPERAN BALAM 
PONTAKAN ,(MULAI BARI PJ A Ul, eni 
Bip WAMPAI PRRI /PERMESTA. Fe 








hi 
Tata 
- 2 « : i 
2 2 aa , ha titel 
Fa ni F3 J4 Ni | fp £ 
Pa Pa Pa La da ni la Ji. - 
pa Ang 3 ar ng 
2 # F Aa iibar 3 8 ma ap 
Ng, $ ee" 1 
1 f : ag “jai 
"| Te Gak 2 1 


ta li 








& DESEMBER I 
BAN SEKSI JA. YANI 
vayu RULIA Sana: 


Ta apr 2g BA Ae 


Sg 





"— 





aan ad 





14 AGUSTUS 1945 KASAR JEPANG MENYATAKAN 


Kk KERAWA SEKUTUFI1FZFAGUSTUS 945 RI SEKUTU DATANG KE WDONESIA UNTUK MELUCUTI JERANG. 


TAU 
ME kLAMASIkKAN ERPEKAANNYA. JERANG TERNYATA RT SIRAH MENDAHILUl. BELANDA BERUSAHA UNTUK 
AAN Fl AT Ma AAA SEMUA Aa gag fa BERKUJASA KEMBALI. RAKYAT, PP ONESIA MELAWAN: 
MILITER DI INDONESIA. TAN (IKUT MENSUMPULKAN bagian AA RAM ANA BUANA BERTEM MATI -MATIAN 
PEMURA (INTUK BERGABUNG DENGAN BADAN KEA- MAGELANG, SEMARANG LAN PINGIT | 

@ KEMUDIAN MENYADI TENAKA : - ' 


F PEMB 
IRIAN BARAT: T TAHUN 1962 
MENJADI PANGA 
Ta NAS TERUS, 
NAMYANGA KINI 
AK, TANTA "cs 


MAN RAkcAT "CAN | 
RAKYAT, ' SEKALI MERDEKA, 
WP aya MERDEKA! 45 





wal dki 





Ios | DESEMBER. 1048 BELANDA MELAKUKAN AGRESI MURI. BP az CK... LO an 
SEBETULNGA SEDIH 19 G, T BRIGADE YANI PIKEPUNG PARI 3 JURUSAN. If MENTERI PANGLIMAN .. MY Barak AN Vit” AKU INGIN 
PASUKAN YANI GERILSYA . Bah NA MENGJINGSI. “Gg An PO Bi 7 . MAP APIR 


KEY : 


Ea 3 AN 





Yen TN 


Ham - Pak 





29 6 - Seri SEJARAH NASIONAL”: Seri SEJARAH NASIONAL - 6 30 






H PULL 4.25 DI 
LEMBANG D 58, 


tea KATA MUSIBAH YANG HAMPIR SERUPA MENIMPA 


ALA gi 






Fs 


“ng 
h Bapa 


| 
LM Nag 





, MAKOR HARYONO MPA PULA MAYOR S PARMAN, 
BRIGADIR R JENDERAL DI PANJATTAN BIIGADIR 3 ENDERAL SUTO : Mi 
Ta TAN AKG KANE BAKU BERUMUR 5 TAHUN ADE INA AEKAA ADALAH PUTRI Apt 


ION. MEREKA M KORBAN MAN GERAKAN 30 
CO-30-S/ PKI. Made Li ANYADI KORBAN KEKELAN S/ PKI EA 
KEmentiH PERWIRA KORBAN KEKEJAMAN MEREKA D Agen AA TA MENJADI PAHLAHAN 
REMOLLUKSI, DITEMPAT YENAZAH BARA PAHLAWAN I7z3 Dteaaagar DI LUBANG PLMYA 
JAKARTA TIMUR DIDIRIKAH MONUMEN PANCASILA SAIKT si 


“ca TANGGAL 1 TOBER DIJAP KAN HARI KESAKTIAN JAN PANCASILA. 5 


6 - Seri SEJARAH NASIONAL 


JAWABAN YANG BENAR "MENENTANG PENJAJAHAN II" No. 04 : 
1. Tegalrejo, 2. Palupuh: 3. Alue Kurieng, 4. Saparua, 5. Bandung: 6. Sambaopu 





. Fera Meiroza AD 


d/a Bpk. Agusmadi Pegawai Dinas PU 
Kabupaten Aceh Barat 
Jl. SM, Raja Meulaboh 23617 


. Minda Armayanti br Singarimbun 


ol St. Perus Jl. Luku I No. 1 
Medan 


. Fajar Setiawan 


Gg. Kebaca VI No. 54 Rt. 03/V 
Perumnas III Tanjunghulu 
Pontianak Kalimantan Barat 78237 


. David Hariyandi PS 


Jl. Pondok Jaya X/16 A 
Pela Mampang Jakarta 12720 


. Rokhayati 


Jl. Pancawarga I/18 Rt. 01/02 
Cipinang besar Selatan 
Jatinegara Jakarta Timur 13401 


. Wiwi Soesilowaty 


Jl. Kerajman (Kp. Jawa) 
No. 28 A/B Rt. 009/09 
Keagungan Jakarta Barat 11130 


. Novita Puspasari 


SD. SANTO JUSUP I Kls. VI-C 
Jl. Trunojoyo No. 3 Bandung 


, Eko Rizga Sari 


SDN II Gombong Kelas I 
Gombong Kebumen Jawa Tengah 54411 


. Ayu Tri Silowati 


SMP I Moospati Kelas I C 
Ds. Kraton Kec. Maospati 
Magetan Jawa Timur 63391 


10. Gede Vidi Wuragy 


Gatot Subroto I Gg. 23 No. 16 
Denpasar Bali 80239 


1. Elisabeth Christi A 
SD STRADA Wiyatasana 
Kls. VI Jl. Raya Pejaten No. 34 
Ps, Minggu Jakarta Selatan 12610 


2. Ahmad Sutanto 
Komp. Keuangan No. 20 Rt. 008/02 
Meruya Selatan Kembangan 
Jakarta Barat 11650 


3. Nugroho Feryawan Kusuma 
Jl. Sunter Elok Blok B/29 
Sunter Agung Jakarta Utara 14350 


4, Sammuel Nikolas 
Jl. Kenari II C/525 
Margahayu Jaya Bekasi Timur 17113 


5. Lia Kartija SN 
Jl. Jamika Gg. Siti Mariah No, 253/86 
Rt. 09/02 Bandung 40231 


6. Irwansyah Catur Nugraha 
Jl. Karamat No. 27 
Belakang Masjid Baiturrahman 
Sukabumi 43122 


7. Agnes Evy Olivia 
Jl. Jendral Sudirman No. 205 
Batang Jawa Tengah 51211 


8. Auris Baikhagi Hanistyo Pahala Putra 
Jl, Kedung Mundu Raya No. 34 
Lcimper Tengah Semarang 
Jawa Tengah 50246 


9. Satriyo Murtitomo 
Jl. Ki Penjawi 1/7 Rt. 03/XI 
salatiga Jawa Tengah 50714 


10. Nym Sri Rahayu 
Jl. Janam Bonjol No. 452 x 
Kab. Badung Pemecutan Kelod 
Denpasar Barat 80119 


